WikipediA 


Bahasa Kiribati 


Bahasa Gilbert atau Kiribati adalah bahasa utama dan juga bahasa 
resmi di Kiribati. Bahasa ini merupakan keluarga dari bahasa 
Austronesia, sebagian dari Samudera Pasifik. Selain di Kiribati, 
bahasa ini juga dipetuturkan di Fiji, Kepulauan Marshall, 

Nauru, Kepulauan Solomon, Tuvalu, dan Vanuatu. Jumlah 
penuturnya mencapai 102.000 jiwa. 


Pranala luar 


English/Kiribati and Kiribati/English translator 

with over 50,000 words (http://www.y2kleader.co 

m/kiribati/index.html) 

Ethnologue report for Kiribati (http://www.ethnolo 

gue.com/show_language.asp?code=gil) 

Gilbertese words collection for SuperMemo (htt 

p://www.banaban.net/supermemo/kiribatese.htm 

I) 

Dictionary (http://www.websters-online-dictionary. 

org/translation/Gilbertese/) with Gilbertese - 
English Translations from Webster's Online 
Dictionary (http://www.websters-online-dictionary. 

org) - the Rosetta Edition 



Uji coba Wikipedia 
Bahasa Kiribati di 
Wikimedia Incubator 


Gilbertese 

Taetae ni kiribati 


Dituturkan di Kiribati, Fiji, Kepulauan 

Marshall, Nauru, Kepulauan 
Solomon, Tuvalu dan Vanuatu 

102,000 (tidak tercantum 
tanggal) 

Austronesia 


Penutur 

bahasa 


Rumpun 

bahasa 


Bahasa 
resmi di 


ISO 639-2 
ISO 639-3 


■ Malayo-Polynesia 
■ Tengah-Timur 
■ Timur 
- Oseanik 

- Oseanik Tengah-Timur 
■ Oseanik Asing 
■ Mikronesia 
- Mikronesian Proper 

■ Gilbertese 

Status resmi 

Kiribati 


Diatur oleh Badan Bahasa Kiribati 


Kode bahasa 

gil 

gil 


Diperoleh dari "https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Bahasa_Kiribati&oldid=6599392" 


Halaman ini terakhir diubah pada 4 April 2013, pukul 13.12. 

Teks tersedia di bawah Lisensi Atribusi-BerbagiSerupa Creative Commons; ketentuan tambahan mungkin berlaku. 
Lihat Ketentuan Penggunaan untuk lebih jelasnya. 

















































